
No.)0/7h.lX-BMGSBY/DESEMBER/2008 



Sekretariat BAMAG Kota Surabaya ; JL Nginden Intan Timur II / 3 Surabaya Telp. / Faks +6231 5939460 



Tanpa terasa kita sudah tiba di bulan 
terakhir tahun 2008. Saat ini kita 
tengah memasuki mi nggu-mi ng gu 
menjelang Natal atau minggu-minggu 
advent dan sebentar lagi kembali kita 
akan merayakan, kelahiran Sang 
Juruselamat dan setelah itu kita akan 
mengakhiri tahun 2008 dan memasuki tahun 
yang baru tahun 2009. 



Setiap tahun kita 
mengalami hal yang 
sama, rutinitas dari 
tahun ke tahun yang 
sering membuat kita 
terperangkap pada 
kejenuhan dan 
kebosanan . yang 
menyebabkan 
produktivitas pelayanan 
kita menurun. 



orang yang tidak sabar dan cepat marah 
bila menghadapi masalah, meskipun itu 
masalah kecil, emosional dan sensitif, 
tidak kreatif dan tidak realistis. 

Apa yang harus kita perbuat bila 
kita merasa kejenuhan sudah menghampiri 
kita, apakah kita menyerah dan ikut 

terhempas dan terpuruk 
|atau saatnya kita harus 
segera bangkit dan 
lepas dari lingkaran 
kejenuhan, itu semua 
tergantung dari sikap 
cita. 




Apalagi bila kita 
menghadapi berbagai 
permasalahan yang tidak dapat 
diselesaikan, program pelayananan yang 
tidak terealisir atau tidak ada jalan 
keluar yang pasti menghadapi suatu 
permasalahan, persoalan kantor yang ruwet 
atau juga persoalan keluarga, anak, istri 
atau orang tua yang sakit, belum lagi 
masalah ekonomi yang suram, masalah 
politik yang memusingkan, yang pada 
akhirnya semua mempengaruhi kinerja 
dan keberadaan pelayanan kita. 

Kejenuhan dan kebosanan dapat 
menghampiri siapa saja, tidak peduli 
dia seorang pejabat, pengusaha, petani, 
nelayan, pegawai negeri, politikus, 
militer, orang awam, ibu rumah tangga 
dan lain-lain, termasuk juga para hamba- 
hamba Tuhan, karena sekuat-kuatnya dan 
setangguh-tangguhnya kita, kita adalah 
manusia biasa yang tak bisa lepas dari 
kefanaan. 

Akibat dari kejenuhan orang menjadi 
merasa terbebani dengan pelayanannya 
atau dengan pekerjaannya, dan menjadi 



EVALUASI 



Bila kita mau 
lepas dari lingkaran 
ejenuhan maka langkah 
wal yang dilakukan 
yaitu mengambil waktu 
dan menarik diri untuk 
sementara waktu dari 
semua rutinitas dan 
menghampiri serta mencari wajah-Nya 
dengan meditasi dan Doa. Dia Sang 
Penghibur sumber segala hikmat yang tidak 
pernah kehabisan cara untuk memulihkan 
kita pasti memberi kekuatan baru, 
menyegarkan, dan membangkitkan kita 
kembali . 

Langkah selanjutnya, dengan 
pertolongan Roh Kudus kita berusaha untuk 
lebih mencintai dan menikmati pelayanan 
dan pekerjaan, yang telah Tuhan 
percayakan kepada kita karena dengan 
demikian kita telah melangkah dan 
melakukan bagian kita dengan melayani 
Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat 
kita dan orang-orang disekitar kita 
maupun tempat dimana kita melayani dan 
bekerja. 

Kemudian kita menaikan syukur kepada 
Tuhan karena didalam segala kelemahan 
dan kekurangan kita, Tuhan tetap memakai 
kita untuk melayani Dia. 

Didalam minggu-minggu menjelang 



Natal ini, saatnya kita melihat kembali 
diri kita pribadi, kita coba mengevaluasi 
apa yang telah kita lakukan didalam 
pelayanan kita, didalam pekerjaan kita 
selama setahun ini, apakah kita masih 
pada posisi salib Kristus atau kita sudah 
bergeser pada posisi harta dan kekuasaan 
dan menggunakan pelayanan sebagai alat 
untuk mencapai tujuan. 

Bila kita masih pada posisi yang 
benar mari kita lebih meningkatkan mutu 
pelayanan dengan lebih mencintai dan 
menikmati pelayanan dan pekerjaan kita, 
kita terus berdoa dan terus berusaha 
merajut persatuan dan kebersamaan gereja- 
gereja acar kesatuan Tubuh Kristus 
semakin nyata di kota kita ini, tetapi 
bila kita sudah melenceng mari kita 
segera kembali pada posisi yang benar 
dan dengan pertolongan Tuhan berusaha 
lepas dari jerat apatis, kemalasan dan 
ketidakbenaran yang membawa kita pada 
kejenuhan dan kebosanan, kita menyerahkan 
segala sesuatunya kedalam tangan 
pengasihan Tuhan. Dengan demikian segala 




kejenuhan dan kebosanan akan berganti 
dengan sukacita. 

Selamat memasuki minggu advent, 
selamat bersekutu, Tuhan Yesus 
memberkati. (hp@bmg_sby) 



ADVENT 

Advent berasal dari bahasa latin 
yang berarti "kedatangan" 
Advent dimulai 4 hari minggu 
sebelum Natal. Advent adalah masa 
penantian akan kedatangan Yesus 
Kristus yang kedua kali, sekaligus 
mengingatkan kita akan kedatangan 
Yesus yang pertama kali di dunia 
sebagai bayi di Betlehem sekitar, 2000 
tahun yang lalu. Minggu Advent telah 
ditetapkan sebagai minggu persiapan 
sejak abad 6 .dan menjadi tradisi bagi 
gereja Katolik dan gereja Protestan/ 
Presbyterian sampai saat ini. 

Pada tahun ini, Minggu Advent 
dimulai tanggal 30 Nopember 2008. 
Mari kita mempersiapkan diri kita 
dengan sukacita dan pengharapan 
menantikan kedatangan Kristus kedua 
kali sekaligus mempersiapkan dan 
menyambut perayaan Natal t^Aun 
ini . (hpfcbmg sby) 




SALON 



Jl. Dukuh Kupang XX /68 

Telp.031 -5674678 
SURABAYA -JAWA TIMUR 



Segenap Pengurus dan Slaf Karyawan 
BAMAG JAWA TIMUR 
serta 

BAMAG SURABAYA 

mengucapkan : 

Selamat 
Natal 2008 
& 

Tahun Baru 2009 



/ 




Telah dipanggil pulang ke Rumah Bapa di Surga 



Pdt SADRAKH KADISAN, S.Pak 

Selasa, 25 Nopember 2009 

Segenap Pengurus dan Staf Karyawan 
B AM AG JAWA TIMUR, B AM AG SURABAYA 
dan LPPD JAWA TIMUR mengucapkan : 
"Turut Berbelasungkawa" 



NGUMUMAN 



SEMINAR SEHARI PB II 

The Historical Challenge For New Testament Validity. 
Tantangan Kebenaran Sejarah terhadap keabsahan Berita 
Finman Tuhan pada, 



Hari, tgl. 
Pukul 
Tempat 
Pembicara 



Senin, 8 Desember 2008 

09.00-17.00 WIB 

WTC, Jl. Pemuda Surabaya 

Ev. HENDRY ONGKOWIDJOJO, M. Di v. 



SEMINAR SEHARI PERDA ANTI ROKOK 

Seminar Sehari sekaligus Sosialisai Peraturan Daerah 
(Perda) Daerah Anti Rokok pada, 

Hari, tgl. : Rabu, 10 Desember 2008 
Pukul : 10.00 WIB -selesai 
Tempat : GPIB Eben Haezer 

Jl. Taman Blntoro 6 Surabaya 

Pembicara ; 

- Retna W. Bawana, M.Div. (Komisi A DPRD Surabaya) 
-Prof. Dr PaulTahalele 

- Pdt. Joko Sugiarto, S.Th. Dipl. R. E. 

C H RI STM A S CONCERT 2008 

Surabaya Symphony Orchestra (SSO) dan Surabaya 
Oratorio Society (SOS) dengan konduktor Solomon Tong 
akan mengadakan konser pada, 

Hari, tgl. : Senin, 1 5 Desember 2008 

Pukul : 19.00 WIB -selesai 

Tempat : Ballrom, Shangri-La Hotel 

Jl. May.Jend. Sungkono 120 Surabaya 

Dengan mempersembahkan : 



- Pauline Poegoh 

- Dewi Endrawati 

- Sam Tong 

- F. Hartatl T. 

- Noviano Citradewi S. 
-Lily Indrawati W. 

- Nenetwati Juwono 
-AerinAnggono 

- Lo Fong Lee 



-YennyChandra 

- Daniel Chandra 

- Cindy E. Lekatompessy 

- Daniel Chandra 
-AlvineKumiawan 

- Christian Xenophanes S. 
-HendiW. 

- Eddy M. Pattinasarane 
-Chinese Orchestra 



Informasi lebih lanjut bisa menghubungi: 
SSO : Jl. Gentengkah 1 5 Lt. 3 Surabaya 

Telp. 031-5313297, 5342440 

Faks. 031-5313297 
SOS : Jl. Kawi 3 Surabaya 

Telp. 031-5322147 

Faks. 031-5458258 
WebsKe : www.surabayasymphonyorchestra.com 




NATAL 2008 

TNI, POLRI, SIPIL DAN MASYARAKAT 

Hadirilah Natal 2008 bersama TNI, Polri, Sipil dan 
Mayarakat pada, 

Hari, tgl. : Kamis, 8 Januari 2009 
Pukul : 1 8.00 WIB - selesai 
Tempat : Graha Samudra 

Kompi. AL. Bumimoro, Surabaya 
Ajaklah saudara, teman dan sahabat Anda. 

Rindukan Kantor Baru 





Dukung dan doakan rencana Kantor BAMAG Surabaya dan 
Jawa Timur di Jl Raya Dukuh Kupang Barat f 29 Surabaya. 



Rencana pengadaan kantor baru BAMAG memerlukan 
dukungan Bapak / Ibu / Saudara. Dan bagi Bapak / 
Ibu / Saudara atau segenap warga gereja yang 
tergerak untuk memberikan dukungan, silakan datang di kantor 
BAMAG Kota Surabaya, Jl. Nginden Intan Timur II / 3 Surabaya 
atau dapat melalui: 



BCAHr. Muhammad 
No.Acc: 8290658277 

Ho Boedi Sentosa Ir 
No.Acc: 8290879877 

Ho Boedi Sentosa Ir. 



PetrusC. Njatawidjaja 
Petrus C. Njatawidjaja 



POKOK-POKOK DOA 

PERSEKUTUAN HAMBA-HAMBA TUHAN 

2 Desember 2008 - JKI "MISI", 31. Menanggal 1 / 10 C, Surabaya 



Mohon pokok-pokok doa ini senantiasa dibawa dalam doa sehari-hari. 



Meskipun ada yang mengatakan bahwa 
fundamental ekonomi Indonesia saat 
ini lebih kuat dari pada krisis 1997 / 
1998, tetapi kenyataan yang kita 
hadapi sebagai dampak krisis global 
dunia sangat memprihatinkan baik oleh 
pemerintah, kalangan pengusaha lebih- 
lebih oleh para buruh dan pekerja, 
karena mereka harus mengalami PHK. 
Menurut para pakar dan pelaku ekonomi 
diperkirakan pada awal tahun 2009 akan 
banyak perusahaan ditutup dan sekitar 
300.000 orang mengalami PHK oleh 
karena itu mari kita doakan secara 
khusus : 

a) Pemerintah kita, kita tanggalkan 
semua kepentingan politik yang 
malah bikin ruwet, karena bukan 
saatnya sekarang kita saling 
menghujat dan menyudutkan, kita 
berdoa agar Presiden dan seluruh 
jajarannya khususnya menteri- 
menteri yang berhubungan dengan 
kehidupan ekonomi dan keuangan 
diberi hikmat akal budi, kekuatan 
dan kesehatan agar Indonesia 
bersama bangsa bangsa lain 
khususnya dikawasan ASEAN bisa 
segera lepas dari krisis ini dan 
PHK tidak terjadi. 

b) Doakan para pengusaha dan para 
pelaku pasar lainnya, agar mereka 
dapat mengambil langkah dan 
kebijakan yang tepat untuk 
menyelamakan usahanya, kiranya 
Tuhan membukakan jalan bagi mereka 
semua, memberikan kesabaran dan 
ketegaran sehingga mereka tidak 
perlu mem PHK para pekerjanya 
tetapi bersama para pekerjanya 
keluar dari krisis ini.' 

c) Doakan para karyawan, buruh dan 
pekerja dikantor-kantor, dipabrik- 
pabrik, ditoko-toko dan dimanapun 
mereka berkarya kiranya Tuhan 
memberkati mereka dan keluarganya 
masing-masing, Tuhan mencukupi 
segala apa yang mereka perlukan, 
doakan agar Tuhan memberikan 
kesabaran dan juga kesadaran 
didalam menghadapi situasi saat 
ini. dan mereka kembali bekerja 
lebih aiat laai dan semanaat baru. 



d) Doakan para hamba-hamba Tuhan 
khususnya yang melayani di 
perusahaan-perusahaan atau tempat- 
tempat usaha, kiranya Roh Kudus 
senantiasa menaungi mereka, 
sehingga didalam situasi krisis 
saat ini mereka membawa kesejukan 
dan sukacita baik untuk para 
pengusaha, staf perusahaan serta 
para buruh dan pekerja. 

Proses sengketa Pilkda Jawa Tinur di 

Mahkamah Konstitusi sedang berlang;- g, 
kita berdoa agar segala sesuati 

berjalan dengan baik dan Jawa T xr 

boleh tetap tenang dan kondusJ an 

terhindar dari kekerasan dn ai s 

Doakan kesejahteraan kota Surabaya 
agar kota ini tetap aman dan kondusif, 
khususnya kehidupan ekonomi kota, 
lebih khusus kehidupan ekonomi 
masyarakat kecil, para buruh, para 
pekerja kasar, para pedagang kaki 
lima, dcakan Walikota kita Bapak 
Bambang DH f Wawali Bpk Arif Afandi 
beserta seluruh jajarannya, Doakan 
juga Kapolwiltabes Surabaya beserta 
jajarannya, Ketua DPR Surabaya beserta 
seluruh komisi dan anggotanya, Kepala 
Kejaksaan Negeri Surabaya, Ketua 
Pengadilan Negeri Surabaya dan seluruh 
Pangkotama di Surabaya. 



Doakan persatukan, kesatuan dan 
kebersamaan gereja-gereja di 
Surabaya, doakan Bapa Uskup Surabaya, 
Ketua Umum. BAMAG Surabaya, Ketua PGI 
Surabaya , Ketua PGLII, Ketua PGPI, 
Ketua GGBI, Ketua GMAHK, Ketua Gereja 
Bala Keselamatan. 

Doakan kegiatan-kegiatan yang akan 
segera dilaksanakan: tanggal 10 
Desember 2008 pk 10.00 di GPIB Eben 
Haezer sosialisasi Perda Daerah Bebas 
Rokok dengan pembicara Bpk. Retna 
Wangsa Bawana, Prof. Dr.dr, Paul 
Tahalele, Pdt . Djoko Sugiarto, doakan 
juga Panitia Natal TNI, POLRI, PNS 
dan Masyarakat Garnisun Tetap III 
Surabaya yang sudah terbentuk dan 
rencananya perayaan natal akan 
dilaksanakan tanggal 8 Januari 2008. 
(hp@bmg_sby) 



